Arti dan esensi iman kepada Allah 


Iman yang benar adalah sumber kehidupan jiwa dan medan kebahagiaan 
Jiwa tidak dapat tenang kecuali dengan iman kepada Allah Jalla wa'Azza, 

dan jiwa yang tidak beriman akan senantiasa takut, sesat dan lemah, tidak 

memiliki ketenangan. Dan iman yang dapat menyelamatkan adalah iman 




